04 & 09 
Tangguh 


10. 
Waktu 


mendongak ke atas dan melihat sebuah pesawat 

terbang di ketinggian. Sontak dia berkata kepada 
ibunya yang duduk di kursi belakang mobil, “Bu, aku 
ingin naik pesawat!”. Ibunya menjawab, “Moza berdoa, 
minta baik-baik kepada Tuhan kalau Moza mau naik 
pesawat. Setelah itu menabung ya.” Tidak lama 
setelah dia berdoa, pamannya datang dan membelikan 
kami semua tiket pesawat ke Balikpapan. Moza senang 
sekali. Sekarang kalau ingin apa-apa, Moza selalu tahu 
apa yang harus dilakukan, yaitu berdoa, seperti yang 

diajarkan ibunya. 


S uatu hari putri kami yang baru berusia tiga tahun, 


“Anak-anaknya bangun, dan menyebutnya 


berbahagia, pula suaminya memuji dia” 
(Amsal 31:28). 


Banyak orang telah diberkati secara melimpah 
melalui apa yang mereka pelajari dari ibu 
mereka. Misalnya, John dan Charles Wesley. 
Mungkin mereka tak akan pernah menorehkan 
tinta emas dalam sejarah kekristenan dunia 
jika bukan karena ibu mereka yang saleh. Ibu 
mereka mengajarkan bahwa hukum kasih dan 
kesaksian kristiani harus menjadi tuntunan 
hidup mereka sehari-hari. 


Susannah Wesley meluangkan satu jam setiap 


hari untuk mendoakan sembilan belas anaknya. 


Setiap minggu ia pun mengajak masing-masing 
anak secara bergantian untuk mendiskusikan 
hal-hal rohani selama satu jam. Tidak 
mengherankan jika John dan Charles dipakai 
Allah untuk membawa berkat bagi seluruh 
dunia. 


Berikut adalah beberapa aturan yang 
diterapkan Susannah Wesley dalam mendidik 
anak-anaknya: 


PERTAMA, kurangi ego dalam seorang anak 
dan bekerja sama dengan Allah. 


Kedua, ajari ia berdoa segera setelah ia 
dapat berbicara. 


Ketiga, jangan memberi apa pun yang 
diinginkannya ketika ia merengek, dan 
memintanya sambil menangis. Berikan apa 
yang baik baginya apabila ia memintanya 
dengan sopan. 


Keempat, agar tidak berbohong, jangan 
memberi ia hukuman ketika mengakui 
kesalahannya dengan jujur, tetapi jangan 
pernah mendiamkan pemberontakan dan 
tindakan yang salah begitu saja. 


PP 2 ba 
/ “ 
"4 YA 
Ti “ 
( 3 | al — 
” -N 
/ SUKACITA TERBESAR 
4 SEORANG IBU ADALAH KETIKA 
N MENGAJAR ANAK-ANAKNYA 
7, UNTUK MEMPERCAYAI DAN 
' MENCINTAI YESUS SEBAGAI 
| JURUSELAMAT MEREKA. 
4 
SN tan Ta £ 
— IN “ -— 
» £ 
2. Pa 
3 aa AA - 


Kelima, puji dan hargai kelakuan yang baik. 
Pegang teguh setiap janji yang telah Anda 
katakan kepada anak-anak Anda. 


Setiap hai 


Seorang ibu yang baik mencintai keluarganya 
dan menyediakan suasana di mana setiap 
anggota keluarganya dapat menemukan 
penerimaan, keamanan, dan pengertian. Dia 
ada ketika anak-anaknya membutuhkan telinga 
yang mendengarkan, kata-kata penghiburan, 
pelukan hangat, atau sentuhan penuh kasih 
pada dahi ketika demam. Dan untuk ibu 
Kristen, sukacita terbesarnya adalah ketika 
mengajar anak-anaknya untuk mempercayai 
dan mencintai Yesus sebagai Juruselamat 
mereka. 


Wanita seperti inilah yang layak dihormati 
sebagai ibu, tidak hanya setahun sekali tetapi 
setiap hari. Dan penghormatan itu harus 
diwujudkan lebih dari kata-kata, tapi juga 
dalam bentuk perhatian, dan perbuatan 
yang penuh kasih. Ibu yang baik tidak hanya 
membawa Anda “menuju puncak”, tetapi 
membawa kita kepada Allah. 


Mari kita menghormati ibu kita yang baik, tidak 
hanya dengan memberikan kata-kata pujian 
bagi mereka, tetapi juga dengan kehidupan 
yang mencerminkan hasil dari pengaruh kudus 
mereka! M ag/ 


ENGELUH ADALAH SALAH SATU 
ri CARA UNTUK MENGEKPRESIKAN 

KESENGSARAAN. KELUHAN 
ADALAH SEBUAH UNGKAPAN YANG 
KELUAR DARI PERASAAN YANG SUSAH. 
MANUSIA AKRAB DENGAN KELUHAN, 
TIDAK PEDULI KEPADA TINGKAT USIA 
MAUPUN TINGKAT SOSIALNYA, BAHKAN 
KETIKA BAYI DILAHIRKAN PUN SUDAH 
HARUS AKRAB DENGAN TANGISAN. 


- JATUH - 


Semua terjadi karena bumi ini sudah jatuh 
dalam kutuk, sehingga kehidupan harus 
dijalani dengan penuh perjuangan, tantangan 
dan ancaman. Sekalipun mengeluh bersifat 
manusiawi, janganlah mengeluh dengan cara 
yang salah, karena hal itu tidak akan membawa 
kelegaan tapi bisa menciptakan masalah baru. 


Contoh dari hal ini adalah bangsa Israel yang 
dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, 
keluhan mereka bukannya membawa mereka 
mengalami kelegaan, tapi justru menimbulkan 


"BIARLAH DOAKU DATANG KE 


HADAPAN-MU, SENDENGKANLAH 
TELINGA-MU KEPADA TERIAKKU" 


(MAZMUR 88:3). 


masalah baru, yaitu Tuhan tidak berkenan 
kepada mereka. 


MENGAPA? Karena keluhan mereka didasarkan 
oleh kemarahan, sehingga menghasilkan caci 
maki dan sikap yang melawan Musa dan Tuhan. 
Pemazmur berada dalam situasi menanggung 
kesengsaraan, sehingga Mazmur yang 
ditulisnya merupakan caranya untuk mengeluh. 


Pemazmur mengeluh kepada Tuhan dalam doa, 
yang dipanjatkannya (ayat 2). Doa keluhan 
bukanlah sebuah bentuk kemarahan, atau 
menyalahkan Tuhan, atas semua masalah yang 
sedang dihadapi. Tetapi Pemazmur sedang 
mengungkapkan perasaannya sebagai manusia 
biasa, terhadap tekanan kehidupan yang 
dialaminya. 


“Sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan 
hidupku sudah dekat dunia orang mati.” 

Aku telah dianggap termasuk orang-orang 
yang turun ke liang kubur: aku seperti orang 
yang tidak berkekuatan. Aku harus tinggal di 
antara orang-orang mati, seperti orang-orang 


Bersambung ke halaman 9 


ONLINE 


, NG WwWw.MYGMS.CoM CP: CHL JEN 


pendaftaran dikhususkan 
“ untuk GMS surabaya 


P.U.S.H. 


PRAY UNTIL SOMETHING HAPPENS 


JUMAT, 13 MEI 2016 SABTU, 14 MEI 2016 


RP. 85.000/PAX 


3 | j 
! j 


RP. 65.000,-/0RANG pn 


|| 
GMS PUSAT, PK. 14.00 WIB , | 
4) “ 

Pi AN : £ 3 


(031) 60007000 EXT. 148 : 
(PADA JAM KERJA) NE: 


WWW.BDLOR.ID 


T yi PUSTAKA 
AJAWALI 


Rekaman kotbah 
MSTV dapat dipesan 
melalui Pustaka 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 


| @ SELASA 


Mawar Sharon 
Women 

Pk. 10.00 WIB 

GMS Main Hall 
Pdp. Rebeca Lippy 


www.mstv.tv 


Rajawali dengan 


menghubungi ir) @ 
ea yana aa Before30 English 
: “Iman” Pk. 08.00, 11.00, 
aa Pk. 02.00, 05.00, CO OeN 
www.mstv.tv 


14.00, 17.00 WIB www.mstv.tv 


www.mstv.tv 


Maa Pdt. Philip Mantofa 


via mobile di 
iPhone/ iPad, 
Blackberry & 
Android: 
http://mstv.tv 


“Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu 
kecuali Live Streaming 


Ibadah Live 
& MSTV.TV 


Mawar Sharon 
@ 
.... 
LN 
SEP kap Senior 
age si 


SATURDAY. 14:::: 
07 PM 
Pembicara: 


ita Pdt. BAMBANG SUSANTO 


& IBU MEYKE 


15... 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 
Pk.08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Hadirat Tuhan” 
Pk.02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


NER Kama ONa 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 
Pk.08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“Night With The Stars” 
Pk. 02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Philip Mantofa 


Doa Malam 

Pk. 19.00 WIB 
GMS main hall 
Pdt. Edwin Yahya 
(Bandung) 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.19.30 WIB 
www.mstv.tv 


Before30 English 
Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.15.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God Teen 
Pk.16.00 WIB 
GMS main hall 


Pro-M Revolution 
Pk.19.00 WIB 
GMS Main Hall 


Sunday Service 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
GMS main hall 


Perjamuan Kudus 
di setiap ibadah 


FagleKidz 
jadwal lihat di hal. 1 


Army of God Youth 
Pk.13.00 WIB 
GMS main hall 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


ENCOUNTERING 


SETIAPJUMAT04.30-06.00 


CHAPELGMS PUSAT 


TERBUKA UNTUK JEMAAT 


arena 

siapa yang 

mempunyai, 
kepadanya akan diberi, tetapi 
siapa yang tidak mempunyai, apapun 
juga yang ada padanya akan diambil dari 
padanya. (Markus 4:25). 


Awalnya, ayat ini berbicara seolah sama 
seperti ungkapan Yang kaya akan semakin 
kaya dan yang miskin akan semakin miskin. 
Tetapi apabila kita merenungkan lebih dalam, 
maka kita akan mengetahui ayat ini bukan 
berbicara mengenai apa yang kita miliki, 
melainkan lebih kepada respon hati. 


Ada dua tipe manusia, yakni yang selalu 
mengucap syukur dan yang suka bersungut- 
sungut. Dua tipe manusia itu juga memiliki 
cara berdoa yang berbeda. Orang yang selalu 
mengucap syukur di dalam doanya akan 
berkata, “Tuhan, terima kasih atas berkat- 
berkat-Mu hari ini.” Mereka berterima kasih 
kepada Tuhan atas berkat-berkat yangia 
telah terima atau dengan kata lain, ia telah 
mempunyainya. 


Tuhan berkenan atas orang-orang demikian 
sehingga Ia akan semakin melimpahkan 
berkat-Nya. Itulah mengapa dikatakan, “karena 
siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi.” 
Sedangkan orang yang suka bersungut-sungut 


cenderung berdoa, 
“Tuhan, aku masih 
kurang ini, kurang itu, dan 
hal-hal lainnya. Mengapa dia 
memiliki ini dan itu sedangkan aku tidak. 
Tambahkanlah ini dan itu ya Tuhan agar aku 
berbahagia.” Mereka berdoa seolah ia tidak 
mempunyai apa-apa. 


Tuhan tidak pernah lalai memberkati anak- 
anak-Nya yang hidup benar di hadapan-Nya. 
itulah sebabnya Raja Daud menuliskan, 
“Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi 
tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar 
ditinggalkan, atau anak cucunya meminta- 
minta roti.” (Mazmur 37:25). 


Allah tidak disenangkan oleh hati yang 
bersungut-sungut. Apabila kita bersungut- 
sungut, itu artinya kita tidak mempercayai 
dengan sepenuh hati pemeliharaan Allah 

atas hidup kita. Tipe ini selalu merasa dirinya 
tidak memiliki apa-apa sehingga “apapun juga 
yang ada padanya akan diambil dari padanya 
(termasuk sukacita dan damai sejahtera).” 


Tuhan selalu mendorong kita agar, “Mengucap 
syukurlah dalam segala hal, sebab itulah 
yang dikehendaki Allah di dalam Kristus 
Yesus bagi kamu.” (1 Tesalonika 5:18). 8 


(Linawati Santoso, CG Pro-L 14, GMS Surabaya) 


yang mati dibunuh, terbaring dalam 
kubur, yang tidak Kauingat lagi, 

sebab mereka terputus dari kuasa- 

Mu. Telah Kautaruh aku dalam liang 
kubur yang paling bawah, dalam 
kegelapan, dalam tempat yang dalam.” 
layat 4- 7). 


ve 


Perasaan sebagai orang yang ditinggalkan 

dan terlupakan. “Telah Kaujauhkan kenalan- 
kenalanku dari padaku, telah Kaubuat aku 
menjadi kekejian bagi mereka. Aku tertahan dan 
tidak dapat keluar:” Mataku merana karena 
sengsara. Aku telah berseru kepada-Mu, ya 
TUHAN, sepanjang hari, telah mengulurkan 
tanganku kepada-Mu.” (ayat 9 -10). 


Dalam doanya, dia bertanya kepada Tuhan, 
tentang maksud dari situasinya, apakah 
memang semua terjadi karena rencana dan 
maksud Tuhan? (ayat 11 -19). 


"PENGELUH ADALAH ORANG 
: YANG LEMAH DAN NEGATIF, 
MAU ENAKNYA SENDIRI, 
KITA TIDAK BOLEH MENJADI 
SEORANG PENGELUH, TAPI 
KITA HARUS MENJADI 
ORANG YANG SEMAKIN 
HARI SEMAKIN TANGGUH 
DALAM IMAN KK 


— MEKANISME - 


“Keluhan” adalah sebuah mekanisme 

manusiawi untuk seseorang mengurangi 

tekanan dalam batinnya. Tuhan tidak 

melarang untuk kita mengeluh, bahkan 

dalam Mazmur 62:9 dikatakan, “ Percayalah 
kepada-Nya setiap waktu, hai umat, 
curahkanlah isi hatimu di hadapan-Nyaj Allah 
ialah tempat perlindungan kita. Sela” 


Demikian juga dalam Ratapan 2:19, 
“Bangunlah, mengeranglah pada malam 
hari, pada permulaan giliran jaga malam: 
curahkanlah isi hatimu bagaikan air di 
hadapan Tuhan, angkatlah tanganmu 
kepada-Nya demi hidup anak-anakmu, yang 
jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung 
jalan!” 


Tetapi yang perlu kita jaga adalah jangan 
sampai kita menjadi pengeluh atau orang yang 
suka mengeluh. Pengeluh adalah orang yang 
lemah dan negatif, mau enaknya sendiri. 


Kita tidak boleh menjadi seorang pengeluh, 
tapi harus menjadi orang yang semakin hari 
semakin tangguh dalam iman. Pribadi yang 
tahu bagaimana mengucap syukur. Keluhan 
hanya boleh muncul disaat terakhir, ketika 
diperlukan, itupun bukan karena kemarahan 
dan rasa tidak terima serta menuduh Allah 
telah berbuat yang kurang adil, tetapi hanya 
sebagai cara untuk mengurangi tekanan batin. 


Perhatikanlah, bahwa sekalipun Mazmur ini 
sebagai bentuk keluhan, tapi dalam kesusahan 
dan tekanan hidup, pemazmur tetap percaya 
dan berdoa kepada Tuhan. Bahkan di waktu 
pagi, siang dan petang, dia mencari Tuhan, 
karena dia tahu dan percaya bahwa Tuhanlah 
penolongnya ( ayat 2, 14 dan 10). Dengan 
demikian pemazmur mengajarkan supaya kita 
menjadi orang yang tangguh dalam iman. 8 
(Pdt. Samuel Handoko) 


10 


Uua tahun lalu, ketika 

anak pertama kami 

menginjak usia dua 
tahun, kami ingin mempunyai 
anak yang kedua. 


Dokter mengatakan bahwa semuanya 
baik-baik saja, hanya saja, sel telur 
saya memiliki ukuran besar yang 
sama. Padahal untuk siap dibuahi 
harus ada satu yang lebih besar. 
Ditambah, menstruasi saya tidak 
teratur, jadi cukup sulit untuk 
menentukan masa subur. Kami 
sepakat untuk tidak ikut program 
kehamilan yang disarankan dokter, 
dan menyerahkan semuanya ke 
dalam waktu Tuhan. 


Sampai pada tanggal 21 Februari 
2016 yang lalu, Pdt. Jusuf mendoakan 
pasangan -pasangan yang merindu- 
kan anak. Karena ada annual meeting 
Eaglekidz, jadi saya didoakan via 


live streaming di Jakarta, sendirian karena 
suami saya ada pelayanan di Banjarmasin. 
Meski sempat ragu, namun saya memutuskan 
untuk maju dan didoakan. Tepat ketika itu, 

live streaming GMS Banjarmasin tersambung 
dengan GMS Surabaya. Saya merasa seperti 
ditunggu oleh Tuhan. Saya percaya saat itu 
adalah momentum yang Tuhan beri untuk saya 
menerima dan mengalami mujizat-Nya! 


Tanggal 18 Maret 2016, saya mencoba testpax 
karena sudah dua minggu saya merasa tidak 
enak badan seperti mau menstruasi, ditambah 
merasa mual-mual. Puji Tuhan hasilnya positif! 
Malam harinya kami periksa dan dokter 
menyatakan janin sudah berusia lima minggu. 


Dengan pengalaman ini saya belajar 
bahwa untuk percaya kepada Tuhan harus 
dengan segenap hati, segenap kekuatan 
dan segenap akal budi, maka Tuhan akan 
menyatakan kuasaNya atas hidup kita! 8 


(Hellen Olivia Andriyanto, 
Ibu Gembala GMS Banjarmasin) 


GEREJA 
MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

NP @gmschurch 
@GMSWarta 

If) gereja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 


telp. 031-60007000 ext. 103 / 
surat: GMS - Jl. Cempaka 18i Sby 


GMS Surabaya 
ebaktian Umum | Pk. 07.00 
baktian Umum II Pk. 10.00 
baktian Umum II Pk. 16.00 


e 
e 
ebaktian Umum IV Pk. 19.00 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Auditorium MSCS (Voltage, 
ebaktian Ana Pk. 07.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper # Voltage) 
ebaktian Anak II Pk. 10.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
English Service 
(MSCS It.1) Pk. 16.00 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


eb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 
I. Cempaka 18i, Surabaya. 


eb. Profesional Muda 

Sabtu Pk. 19.00 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 
|. Cempaka 18i, Surabaya. 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
eb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Unity Surabaya Timur 

eb. Umum #Anak1  Pk.07.30 
eb.Umum -Anak2 Pk. 10.00 
eb. Umum #Anak3 Pk. 16.00 
Ruko Klampis Sguare 

blok A no. 22-23, 

I. Klampis Jaya Surabaya 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 
“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut 
eb. Umum 4 Anak Pk. 07.00 

|. Siwalankerto 145 

Cp. Deky (031-70717173) 


GMS Revelation Surabaya Barat 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Umum #-Anak 1 Pk.07.00 
eb. Umum #-Anak 2 Pk. 10.00 
|. Raya Sukomanunggal 
omplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 

eb. Umum « Anak | pk. 08.00 WITA 
eb. Umum #- Anak Il pk. 11.00 WITA 
eb. Youth pk. 14.00 WITA 
e 
e 


b. Profesional Muda pk. 17.00 WITA 
b. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA 
|. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


GMS Revival Sidoarjo 


eb. Umum | 4 Anak Pk. 07.00 
eb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
eb. Umum III 4 Anak Pk. 16.00 
eb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 


Cp. Melyana (0896779319832/081390801878) 


Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 
Ibadah Pemulihan Jumat) Pk.19.00 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
No. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Umum # Anak 1 Pk. 07.00 

Umum # Anak 2 Pk. 17.00 

Pro M (umum) Pk. 10.00 

AOG Pk. 13.00 

Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 
I. Bogowonto 1 

Telp: 0351-469869 

GMS One Family Malang 

eb. Keluarga 4 ProM | Pk. 07.00 
eb. Anak | Pk. 07.00 
eb. Keluarga 4 ProM II Pk. 10.00 
eb. Anak II Pk. 10.00 
eb. Keluarga 4 ProM III Pk. 16.00 
eb. Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 
I. Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 

GMS Jombang 
eb. Umum | Pk. 07.00 
eb. Umum II Pk. 16.00 

Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
eb. Pelajar & Pemuda Pk. 10.00 
eb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
eb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 

Sekretariat & tempat Ibadah: 


ompleks Ruko Cempaka Mas (-8 
|. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
eb. Umum | 4 Anak | Pk. 07.00 
eb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 
eb. Remaja Pk. 10.00 
| WR. Supratman no 104, 
Telp. Kantor 0355-328170 
GMS Revival Jember 
eb. Umum Pk. 07.00 
eb. Umum Il - Pro-M Pk. 10.00 
eb. Umum III Pk. 16.00 
eb. Youth Pk. 13.00 
. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Eaglekids | Pk. 07.30 
Eaglekids II Pk. 17.00 
Eaglekids III Pk. 16.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 


. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
eb Umum | Pk. 13.00 
eb. Umum II Pk. 16.00 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 
CP: Bp. Sunggana 0888.0152.9750 


GMS Miracle Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 
eb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
eb. Eaglekidz Pk. 10.30 
eb. AOG Pk. 13.00 


Pacific Building It. 3, 

|. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904. 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Provider Sukabumi 

Ibadah Umum & Anak Pk. 10.00 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 

Kantor & Sekretariat : Pesona Pangrango Blok 
AG No. 2 Sukabumi 

Telp: (0266) 216123 

Cp: Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum | Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Prom Pk. 17.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 

eb. Umum # Anak Pk. 08.00 
eb. A0G 1 Pk. 13.00 
eb. AOG 2 Pk. 16.00 
I. Sukowati 62, Salatiga 

Telp/Fax (0298) 328124, 

CP: Paulus Eko (085740282010) 


D 


GMS Tower of Victory Semarang 


eb. Umum - Anak I Pk. 10.00 
eb. Umum 4 Anak II Pk. 16.00 
eb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 
enara Mas Building 3rd floor 

I. Majapahit 198 

Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 

CP: Monalisa (085713022022) 


GMS Solo 

badah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

badah Umum | -Anak | Pk. 10.00 
badah Umum II- Anak II Pk.16.00 
badah Youth Pk.13.00 


Aston Solo Hotel, Ballroom Lt.5 
|, Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 
Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Favour Jakarta 


Ibadah Umum #Anak| Pk. 10.00-12.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 


Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 -15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 
Jl. Let. Jend, S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


eb. Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 
eb. Anak Pk. 10.30 
eb. Youth Pk. 13.00 


eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

omp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


eb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
eb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 


I. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 


Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Keb. Umum (Lt.M2 - R. Lavender, R. Edelweis) 
pk. 10.00 WITA 

Keb. Anak (Lt. M2 - R. Jasmine & R. Rose ) Pk. 
10.00 WITA 

Keb. AOG (Lt. M2 - R. Lavender, R. Edelweis ) Pk 
13.00 WITA 

HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 

Sekt. Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 

Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 


eb. Youth Pk. 13.00 WITA 

eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

I. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (081808822698) 


GMS Glory of God Pontianak 


eb.Umum (It.2) Pk. 10.00 
eb. Anak Pk. 10.15 
badah Youth Pk. 14.00 
|. A. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
egamall, Pontianak 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 
GMS Restoration Ambon 
badah Umum # Anak Pk 10:00 WIT 
badah Youth Pk 14:00 WIT 


Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
an Cendrawasih no. 8 Ambon 

Sekretariat: 

lan Rijali no. 26 Belakang Soya 

ecamatan Sirimau, Ambon 97123 

elp: 0911-314570 

CP: Erik (085347261119) 


» 


» 


GMS Saparua-MIk 

eb. Umum 

eb. Anak 

|. Depan Pasar Saparua 
(Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


Pk. 09.30 WIT 
Pk. 16.30 WIT 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 


Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusela, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 


GMS Tower of Strength Manado 


Keb. Umum“ Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115, Telp. 0431-831226 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 
Keb. Umum 

keb. Anak 

Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 
(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 


PK.17.00 WITA 
Pk. 17.15 WITA 


CP : Novita (0852 5613 3910) 
Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 
ebaktian Umum 4# Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
|. Samrat Pakadoodan Ling 3 
(Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 
ebaktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
|. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
I. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 
eb. Umum # Anak I Pk. 10.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 
eb. Umum 2 #Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 

I. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 

(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 


elp:0411-3625749, Fax :0411-3625751 
GMS My Home Medan 

Keb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | 4 Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III 4 Anal Pk. 16.00 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 

Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 


1530760 


GMS True Vine Pekanbaru 


eb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
eb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 
eb.Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 

In. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 

Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

badah Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 

Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. Semeru 
1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP: Paul (081332212471) 
badah Youth 

omp. Ruko Graha Maju Motor 
I. Rasyid Nawawi No. 24-26F 
Telp (0711) 361425 / 366572 
CP, Theo (081995118283) 


Pk. 14.00 WIB 


GMS Lampung 

eb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

| Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

eb. Umum # Anak Pk. 10.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


